PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG 

SEKRETARIAT DAERAH 

Jin. A. Yani Timur Nomor 37 Telp. (0355) 321813 

TULUNGAGUNG Kode Pos 66217 


PENGUMUMAN 

Nomor : 810 / O J- /PANSELDA.TA/2020 

TENTANG 

TAMBAHAN KETENTUAN 

PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI BIDANG (SKB) 
PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL 
PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG FORMASI TAHUN 2019 

Menyusuli Pengumuman Panselda Nomor : 810/06/PANSELDA.TA/2020 tentang 
Jadwal Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Penerimaan Calon 
Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Tulungagung Formasi Tahun 2019 
dan Menindaklanjuti Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Tanggal 
31 Agustus 2020 Nomor : K 26-30/V 148-3/99 perihal Penjelasan Terkait Peserta 
SKB CPNS Formasi Tahun 2019 yang Terkonfirmasi Positif Covid-19 serta Hasil 
Rapat Bersama Panselda, bagi Peserta Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) 
Penerimaan CPNS Pemerintah Kabupaten Tulungagung Formasi Tahun 2019 
bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : 

1. Peserta dianjurkan melakukan isolasi mandiri selama 14 (empat belas) hari 
sebelum jadwal pelaksanaan test; 

2. Peserta wajib membawa hasil Rapid Test Covid-19 asli dari Instansi Kesehatan 
setempat pada saat pelaksanaan SKB; 

3. Peserta melakukan Rapid Test Covid-19 paling cepat tanggal 16 September 2020 
dan paling lambat tanggal 22 September 2020, bagi peserta yang dinyatakan 
reaktif wajib : 

- melaporkan ke Panselda dengan melampirkan foto kartu peserta dan hasil 
rapid-test paling lambat 1 (satu) hari setelah rapid-test dilakukan ; 

- melakukan RT-PCR covid-19 (tes swab covid-19) dan melaporkan hasilnya ke 
Panselda paling lambat tanggal 26 September 2020 untuk ditindak lanjuti. 

4. Peserta yang terkonfirmasi positif covid-19 sebelum tanggal 16 September 2020 
wajib melaporkan kepada Panselda dengan melampirkan foto kartu peserta 
dan disertai bukti surat rekomendasi dokter dan/atau hasil swab dan 
keterangan menjalani isolasi paling lambat tanggal 26 September 2020 untuk 
ditindak lanjuti; 

5. Laporan kepada Panselda sebagaimana angka 3 dan angka 4 dilakukan 
melalui aplikasi whatsapp : 089601711791; 












6. Peserta wajib membawa handsanitizer pribadi dan masker medis; 

7. Peserta wajib terus mengikuti informasi terkait Seleksi Penerimaan Pegawai 
Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Tulungagung Formasi Tahun 2019 pada 
laman http://bkd.tulungagung.go.id/ , kelalaian peserta dalam membaca dan 
memahami pengumuman menjadi tangung jawab peserta; 

8. Kontak center Layanan Seleksi CPNS dapat menghubungi : 

- 0355-5327841 

- 089601711791 
(pada jam kerja); 

9. Keputusan Panselda bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat. 

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk menjadi perhatian. 


Dikeluarkan di : Tulungagung 
Pada tanggal : ^ September 2020 
a.n. BUPATI TULUNGAGUNG 


Sekretaris Daerah 













